


Lost Everything

by catcookcookies



Category: One Piece
Genre: Family, Friendship
Language: Indonesian
Status: In-Progress
Published: 2016-04-25 14:24:35
Updated: 2016-04-25 14:24:35
Packaged: 2016-04-25 23:20:47
Rating: K+
Chapters: 1
Words: 341
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: ketika kau kehilangan segalanya / "namaku siapa ? siapa aku ?"/ warn inside, RnR please





	Lost Everything

**Hai \(^o^)/ ketemu lagi sama aku author aneh ini, ini cerita tentang seseorang yang kehilangan ingatannya tapi "seseorang" siapa ya ? :v**

**Well... just enjoy the story**

**Disclaimer : eiichiro oda tentunya**

**Warning : AU, GAJE, ANEH, PENUH MISTERI, DLL, DLL**

Chapter 1: memories

Dia terus berjalan dengan air mata mengalir di pipi nya, dia tidak peduli kemana kakinya akan membawanya yang dia inginkan hanyalah pergi jauh pergi dari dunia ini.

TTIIIIINNN!

Bunyi klakson itu membuatnya menoleh dan dengan seper sekian detik mobil itu telah menabrakannya dan tubuhnya terpelanting jauh.

Orang-orang dari mobil keluar dan menghampirinya...

Kepala orang yang tertabrak itu mengeluarkan banyak darah, dia langsung dibawa ke mobil dan mobil itu melaju secepatnya.

.

.

Dengan Perlahan kedua mata itu terbuka, dia terbaring di atas kasur berwarna putih di sebuah kamar bercat biru langit dia kemudian duduk dan melihat sekitar

"dimana aku" ucapnya, dia berusaha mengingat apa yang terjadi padanya kilatan sinar lampu mobil dan bunyi klaksonnya nyaring yang menggema di telinga

"ahh" ucapnya sambil memegangi kepalanya, dan dia merasakan bahwa kepalanya terlilit perban, kepalanya terasa sakit sekali rasanya seperti ada yang memukulnya. Sepertinya berusaha mengingat apa yang terjadi bukanlah hal yang baik.

KRIET

Pintu kamar itu terbuka dan seseorang masuk kedalamannya, gadis berambut jingga itu masuk membawa nampan diatasnya terdapat segelas air putih dan semangkuk sup yang masih panas dengan uap yang mengepul diatasnya.

"wah syukurlah kau sudah sadar, aku membawakanmu sup dan air, ayo dimakan" sapa gadis itu

"terima kasih, maaf... tapi kamu siapa ? Dan dimana aku ?" tanya orang yang duduk di kasur itu sambil menerima sup dari gadis berambut orange itu

"oh iya... Perkenalan aku nami, kemarin malam temanku menabrakanmu dan sekarang kau ada di rumahku"

"oh..." ucapnya mengerti

"oh ya kalau namamu siapa ?" tanya nami

"namaku..." tiba-tiba ucapnya terhenti "eh, siapa namaku ? siapa aku ?"

To be continued

**Gimana... Aneh kan?  
>Maaf kalo ceritanya pendek karena ini baru prolog nya.<br>Oh ya menurut kalian "dia" siapa ? ayo... siapa yang bisa menebak duluan aku kasih hadiah ^^ (hadiahnya apa ya ? :v)**

**Thanks for reading, Please review, see you next chapter, bye (^o^)/**


End file.
